“BERPIKIR 


A THINKING BREAKTHROUGH 


| EKA,WARTANA 


1. 


Sanksi Pelanggaran Pasal 72: 
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 
Tentang Hak Cipta 


Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan per- 
buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat 
(1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling 
singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 
(satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ 
atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedar- 
kan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pe- 
langgaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud dalam Ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BERPIKIR TANPA MIKIR 
ALA MINDWEB 


EKA WARTANA 


Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 


NC Ka GRAMEINA 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BERPIKIR TANPA MIKIR 
ala MindWeb 


Oleh Eka Wartana 
GM 616221008 

O Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
Gedung Gramedia Blok I, Lt. 5 

Jl. Palmerah Barat 29-33, Jakarta 10270 

Ilustrator: Max Sandy 
Diterbitkan pertama kali oleh 
Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama 
anggota IKAPI, Jakarta, 2016 
www.gramediapustakautama.com 
Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. 


Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian 
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit. 


ISBN 978-602-03-2574-3 


Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta 


Isi di luar tanggung jawab Percetakan 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


AA 


DAFTAR ISI 


Prakata Mission ananda xvii 

Bab I 

Berpikir Tanpa Mikir? .....coooooooooooooooooooooooooo 1 
# Berpikir Tradisional vs MindWeb Way ................. 4 
e Memperluas Wawasan Berpikir ...........oooo. 9 
e Bermain Kata-Kata .........oooooooooWooWo oo 11 
e Apa MindWeb ItUP ...oooooococo#o#W mmm 13 

Bab II 

Melihat yang Tak Terlihat ...........coocooooo 19 
«Apa Hubungannya? Kabah maak ank nata 20 
e Maknayang Tersembunyi ........oooooooooooo 27 
e Hubungan yang Tersembunyi .........o.ooooooooo 28 
«Larangan Atau Jebakan? co.ocoomowWomco.ia 30 
6: “Bere MpUANn anisa al ani aman mena Kah 32 
&: EREMNYAMUSON baba alias 33 
2 Pahala se ma masa 34 
8... PENGEMIS Ka. metmenen tan sama 35 
e Paedofil, Deret Ukur, dan VIrUS “oo 36 
0 Ope IN maka am Mak aan 38 
“. FINONOAN Maha elsa 40 
e Tabung Gas Meledak ...........oooooooooooo 41 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


vi 


Bab III 


Filosofi Kehidupan .........ocooooooooooooooooooo 45 
e Bisakah Nasib Diubah? ...............oooooooooo 46 
e Solusi yang TerSEMbUNYI .....oooooooooooWo—o 52 
“Manusia Tidak Sempak barak enakan 55 
e Keriput dan GravitaSi .............oooooooooooo 57 
e Menggugat Tuhan .....oooooocooooooooWoWo 59 
e Dendamyang Terpendam ........oooooooooooooo 63 
e Motivasi karena Kompetisi .............ooooooo 66 
e# Perceraian Dini ......oooooooooooWoWoWo oo”. 69 
3 Emosi dani KOS wa enam mantan bana 73 
s. “Emosi dan Teori Pipa U. ..ococoo.oo.o#o.o.oo...o.im 78 
e Ada Main dengan Sekretaris ..................ooo... 80 
“. “Rugi Dua: Kali Kok Mati Sih? merembet 81 
e Antara Agiu dan EGiU “oo Woo 84 
S1 AU Silhakan aa aan 88 
1 CA sem mean aa bla mma 91 
Bab IV 
7 Rahasia Berpikir Tanpa Mikir ................ 95 
e Rahasia 1: Jatuh dari Langit? ...............oooo. 96 
e Rahasia 2: MindWeb Tanpa Web 
(MindWeb Mini) oo” 100 
e Rahasia 3: Kok Bisa Serupa? .......iio.ooooooooo 104 
8 “Rahasia4: Sel OIOMING saksikan amin akan 106 
e Rahasia 5: Berpikir Tanpa Mikir ......o.ooooooooo 110 
e Rahasia &: Inter-MindWeb .........ooooooocoooooo 118 
e Rahasia 7: The Law of Interconnection (Lol)........ 123 


BERPIKIR TANPA MIKIR ALA MINDWEB 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Bab V 
Manfaat Berpikir Tanpa Mikir ala MindWeb .. 127 


» MindWeb Meningkatkan Kecerdasan ................. 128 
e Dari Masalah Menjadi Berkah ........................ 133 
# Masalah 3 Bulan Selesai dalam 3 Menit .............. 136 
e Dari Mengejar Menjadi Dikejar .......................... 139 
# Selamat Berkat MindWeb ............oooooooooo 142 
3 Lampu Lalu LiritaS masasma 145 
e "Seni" Menaklukkan Asap .......ooooooooooo 147 
e Jauhi Pikun dengan MindWeb ............ooooo. 149 
e Menggali Potensi Tersembunyi ..........oooooo. 156 
e Kepercayaan: Modal Masa Depan ...................... 159 
»# Overload? Tidak Punya Waktu? ........oooocoo. 164 
» Mengendalikan Stres kekanan anahaa 168 
# Prediksi dengan Intuisi .........o.oooooooooo 174 
» Membaca Sifat dan Kondisi Orang .................... 180 
Bab VI 
Revolusi Cara Berpikir ..........oooooooooooooooo. 185 
se Kesadaran Berpikir (Awareness)... 186 
“. Hafalan ws Pergerakan asal inna 188 
e Konvergen atau Divergen ...........o.oooooooooo 192 
“Otak Kiri yang DOMINAN W..coooWoocooco.ooWo.o.ooo 193 
Bab VII 
Last but Not Least.......ccooooooooooooooooooo 197 
e Perbedaan antara Traditional dan MindWeb Way 
On an ma ana BA 198 
e Apayang Diajarkan oleh MindWeb? .................. 199 


DAFTAR ISI 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


» Yesterday is HISTORY? Today is a GIFT? 


Tomorrow is a MYSTERYP...ooooooooo#Wom mann 201 
a ONine Web: Tp kung 204 
Tentang PentuliS...ooo.o.o.o.Kooom 217 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PA 


KOMENTAR MEREKA 
TENTANG BUKU INI 


“You did it again, Pak Eka! Wow! Kelanjutan dari buku Mind- 

web ini adalah buku yang ditunggu-tunggu. Saya mengenal 

Pak Eka sebagai pionir dan “pembela” Mindweb yang gigih 

dan penuh semangat. Everywhere, anywhere, Pak Eka selalu 

antusias berbagi passion yang luar biasa soal Mindweb yang 

sangat bermanfaat untuk melatih kemampuan berpikir kita. 

Dan buku Berpikir Tanpa Mikir ini terasa lebih praktis dan se- 

makin mudah dicerna. Well done! Pak Eka menjelaskannya 

dengan begitu sederhana bahwa berpikir tanpa mikir adalah 

sesuatu yang gampang dilakukan. Anda sungguh perlu me- 
nyimak apa yang dijelaskan di dalam buku ini!” 

—Anthony Dio Martin 

Best EO Trainer Indonesia, Direktur HR Excellency, 

ahli psikologi, speaker, penulis buku buku bestseller, 

host program Smart Emotion di radio Smart FM, 

pengasuh Rubrik Motivasi di harian Bisnis Indonesia 


“Tahukah Anda bahwa salah satu hukum dasar kepemimpin- 
an adalah “mengerti seutuhnya”? Jika kita telah mengerti pa- 
sangan, teman, anak buah, bahkan diri sendiri, maka kita akan 
mampu memimpin dan mengendalikannya, karena kita mam- 
pu memutuskan dan memilih apa yang akan kita lakukan atau 
tidak lakukan sehingga mereka mau mengikuti kehendak kita. 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


X 


Tahukah Anda bahwa salah satu wujud efisiensi, selain efi- 
siensi waktu, tenaga, jarak, dan moneter adalah efisiensi keru- 
wetan? Kalau kita menghasilkan suatu outcome dengan lebih 
simpel, maka kita telah menciptakan efisiensi itu. 

Lantas, apa hubungannya kedua hal itu dengan buku ini? 
Buku ini mengajarkan kita untuk mengerti tanpa keruwet- 
an. Artinya, kepemimpinan Anda dalam hidup akan semakin 
efektif sekaligus efisien secara signifikan! Jangan percaya 
dengan yang saya sampaikan sebelum Anda membaca dan 
mempraktikkannya sendiri.” 

—Prasetya M. Brata 
@MindProvocateur, life transformation coach, 
penulis buku best seller PROVOKASI 


“Pada 2012 saya mendapat amanah untuk menjabat sebagai 
Analis Kebijakan Bidang Pendidikan Setjen Wantannas yang 
bertugas antara lain memberi masukan kepada Presiden RI. 
Saya yang terbiasa memandang, menganalisis, dan membuat 
keputusan dalam prespektif psikologi merasa sangat tertan- 
tang, karena saya harus berpikir secara konseptual dan holis- 
tik, bahkan pada tingkat nasional. 

Bukan suatu kebetulan jika tidak lama kemudian terbit 
buku dengan judul yang menarik Mindweb - Berpikir Tanpa 
Mikir. Setelah saya membaca, mempelajari dan mendalami- 
nya, saya menemukan bahwa inilah yang saya butuhkan. Buku 
ini sangat membantu saya untuk menganalisis suatu perma- 
salahan secara menyeluruh — interkoneksi dan memberikan 
saran komprehensif kepada pejabat pemegang otoritas di 
pemerintahan saat itu. 

Pada awal tahun ini, saya mendapat amanah baru untuk 


BERPIKIR TANPA MIKIR ALA MINDWEB 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


memimpin Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia 
(LPT UI) dan saya tetap mengunakan buku ini sebagai referen- 
si utama dalam melaksanakan tugas. 

Terima kasih Pak Eka, buku yang sangat menarik dan 
memberi pembelajaran paripurna ini perlu dibaca oleh anak 
bangsa yang akhir-akhir ini menghadapi banyak sekali perma- 
salahan, terlebih lagi oleh para pemegang otoritas di peme- 
rintahan yang berniat mengimplentasikan reformasi mental 
yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi." 

—Brigjen TNI (Purn) Drs. Irwan Amrun, M.Psi 

Direktur Lembaga Psikologi Terapan Universitas Indonesia 

(LPT UI) 


“Saya sangat mengagumi ciptaan Eka Wartana, Mindweb. 
Saya dapat membedakannya dengan Mind Map ciptaan Tony 
Buzan dan proses chunking yang saya pelajari dari guru-guru 
NLP saya. Mindweb bagi saya adalah sebuah alat yang praktis 
dan membantu saya berpikir lebih kreatif atau terbuka. Kare- 
na dapat membedakannya dari Mind Map atau lainnya, saya 
tidak pernah salah duga bahwa teknik berpikir ini orisinal hasil 
pemikiran dan pengalaman berpikir terkoneksi berpuluh ta- 
hun seorang Eka Wartana. 

Jika membaca buku pertama beliau kita perlu sedikit me- 
ngerutkan kening, sementara Berpikir Tanpa Mikir benar- 
benar mengalir dan sangat mudah diikuti. 

Selama ini saya selalu berpendapat bahwa berpikir tanpa 
mikir adalah berpikir dengan pikiran bawah sadar yang me- 
nyimpan banyak sekali informasi. Eka Wartana menunjukkan 
cara yang tepat bagaimana menghubungkan potongan- 
potongan informasi tersebut sehingga semakin bermakna. 


KOMENTAR MEREKA TENTANG BUKU INI 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


4 


xi 


Selain itu, mengaitkan hal yang satu dengan hal lainnya mem- 

perluas persepsi dan meningkatkan opsi-opsi yang berguna. 

Pak Eka Wartana akan membuka lebar-lebar cakrawala ber- 

pikir kita asalkan kita membaca buku ini dan mempraktikkan- 
nya. Bravo!" 

—Erni Julia Kok 

Author, Trainer, Coach (www.ernijulia.com) 


“Ternyata, manusia bisa berpikir tanpa mikir! Satu lompat- 
an besar dalam konsep berpikir ditulis dalam buku ini. Me- 
todenya sederhana, mudah dipahami. Banyaknya contoh 
contoh nyata yang diberikan mempermudah penerapannya 
dalam kehidupan sehari-hari di berbagai bidang. Saya yakin 
bahwa metode ini selain bisa dipakai untuk berpikir (tanpa 
mikir) juga bisa bermanfaat untuk mengelola perasaan tanpa 
mikir lagi. Ada hubungan antara pikiran dan perasaan. Kare- 
nanya, metode ini bisa dimanfaatkan untuk mengendalikan 
emosi, termasuk untuk mencapai kebahagiaan (happiness). 
—Arvan Pradiansyah 
Penulis buku buku bestseller The 7 Laws of Happiness 
dan Narasumber talkshow "Smart Happiness” di Smart FM 
Network 


“C'est la vie! That is life! Suatu paparan mendasar dan sa- 
ngat komplikatif tentang masalah hidup dan kehidupan yang 
penuh tantangan, hambatan namun juga penuh kesempatan 
di era globalisasi ini disajikan oleh Eka Wartana dalam buku 
Berpikir Tanpa Mikir ala Mindweb secara simpel dan menarik 
dengan analogi komparasi yang imajinatif. Karena itu, buku 


BERPIKIR TANPA MIKIR ALA MINDWEB 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


ini sangat penting dan menarik untuk dibaca khalayak umum 
guna peningkatan efektivitas, produktivitas, serta kualitas hi- 
dup yang lebih mapan demi tercapainya "keseimbangan da- 
lam kesetaraan" (egualibrium in eguality) sebagai bekal dunia 
akhirat nantinya. 

Sebagai seorang perekayasa sains dan Guru Besar di bi- 
dang Ilmu Thermodinamika Teknik yang juga menjalani kehi- 
dupan sebagai seorang rohaniawan dan spiritual, saya meni- 
lai buku ini sangat praktis untuk meningkatkan kemampuan 
pribadi maupun kemampuan bersosialisasi, terutama dalam 
ketepatan memilih alternatif “problem solving”. 

Kemauan dan kemampuan saja tidak cukup untuk menca- 
pai kesuksesan. Hal itu memerlukan keberanian memanfaat- 
kan kesempatan secara arif dan bijaksana. Faktor-faktor ini, 
mengingatkan saya pada pesan Prof. Slamet Iman Santoso 
(alm), Wakil Rektor U.I. 1969 kepada para mahasiswa baru. To- 
koh pendiri Fakultas Psikologi U.I. ini sangat saya kagumi dan 
hormati. 

Semoga buku ini juga bisa mengeliminasi masalah psikolo- 
gis, yaitu distorsi kognitif: " Status guo bias", yaitu mengang- 
gap sesuatu yang benar akan selalu benar sepanjang masa! 
Untuk itu tercetus sebuah pertanyaan: Bisakah kita keluar dari 
pemikiran tersebut? Jawabannya pasti bisa! “Get out of your 
own way!" Untuk itu silakan baca dan aplikasikan buku Berpi- 
kir Tanpa Mikir ini dan buku MindWeb." 

—Prof. Dr. Ir. I Made Kartika Dhiputra, Dipl.-Ing. 
Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia 


KOMENTAR MEREKA TENTANG BUKU INI 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


PA 


UCAPAN TERIMA KASIH 


Terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada: 

Bapak Suadnyana Pendit, Guru SMP saya yang sangat ber- 
jasa menggugah dan mengubah jalan hidup saya. 

Bapak Anthony Dio Martin, Best EO Trainer Indonesia, Ba- 
pak Prasetya M. Brata, Mind Provocateur, Bapak Brigjen TNI 
(Purn) Drs. Irwan Amrun, M.Psi, Direktur Lembaga Psikologi 
Terapan Universitas Indonesia (LPT Ul), Ibu Erni Julia Kok, 
Author, Trainer, Coach, Bapak Arvan Pradiansyah, Pakar Hap- 
piness, Direktur ILM, Bapak Prof. Dr. Ir. I Made Kartika, Guru 
Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia untuk semua du- 
kungan yang luar biasa selama ini dan untuk endorsement 
beliau. 

Bapak Wandi S. Brata, Ibu Siti Gretiani, Bapak Kt. Arya Ma- 
hardika, Bapak Ogie Sugiharta, Bapak Y. Wahyu R., Mbak Yu- 
dith Andika RH, Mas Yulius Malik, beserta staf Gramedia Pus- 
taka Utama yang telah memungkinkan penerbitan buku saya. 

Bapak Hairuddin Halim, COO PT Altrak 1978, yang meng- 
undang training perdana MindWeb dalam Annual Sales Me- 
eting, Bapak Josef Tenggala, yang pertama mengundang 
training untuk 3 cabang di 3 kota, Encik Sallih Khalil, yang 
pertama mengundang training di luar negeri (Malaysia), serta 
semua klien yang sudah mengundang training MindWeb un- 
tuk para karyawan di perusahaan masing-masing. 

Bapak dan ibu yang membeli buku MindWeb dalam jumlah 
banyak: Bp. Josef Tenggala, Bp. Harsono Subroto, Bp. Refri- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


4 


xvi 


nal, Bp. Lutfi Zein, Bp. Handy Surya Wirawan, Ibu Nana Puspa 
Dewi, Dr. Paula Jinny Andewi, Ibu Finny Yunita, Ibu Mien Ma- 
riani, Bp. Didiet Sandy Kusuma, Bp. Daryatno, Bp. Yudhi Arya, 
Ibu Renny Afwan, Bp Jos Luhukay dan lainnya yang mungkin 
terlewatkan dan tidak saya ketahui (mohon maaf). 

Teman-teman Facebook yang setia mengikuti perkem- 
bangan MindWeb dan status saya, pengunjung setia websi- 
te www.mindwebway.com, teman-teman milis HR Excellency, 
The Managers Indonesia, Manager Indonesia, The Profec, 
Trainers Club, ICC dan Whatsapp Groups, yang begitu antusi- 
as menunggu terbitnya buku ini. Dukungan dari teman-teman 
semua sungguh memotivasi saya untuk terus berkarya. 

Kakak-kakak dan adik-adik saya: Paula Jinny Andewi, Gu- 
nadi, Sr. Lidwina Mariani, Finny Yunita, Nanny Ardiani (Alm), 
Didiet Sandy Kusuma, Handy Surya Wirawan, Nana Puspa 
Dewi, untuk dukungannya yang luar biasa. 

Istri tercinta, Yumiarti, serta anak-anak: Rian Devara, Willa 
Devara, Defin Devara, yang memberikan motivasi yang sa- 
ngat kuat bagi saya untuk menuntaskan buku ini. 

Terima kasih yang teramat special saya haturkan buat 
orangtua saya, Mama Kt Manik Kartika Alm. (Katharina Suwi- 
tera), Papa Suwitera Wibisana Alm. yang telah memberikan 
bimbingan tentang integritas, moral, kebaikan, serta pendi- 
dikan terbaik untuk saya. 

Terima kasih buat semua pihak yang namanya belum dise- 
butkan di sini namun telah memberikan dukungan yang ber- 
harga kepada saya. Terima kasih, terima kasih. 


Salam, 
Eka Wartana 


BERPIKIR TANPA MIKIR ALA MINDWEB 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


NY 


PRAKATA 


alah duga! Ada yang mengira bahwa MindWeb adalah 
ba dari Mind Map-nya Tony Buzan. Tentu 
saja jawabannya: Tidak. MindWeb saya temukan pada 1979, 
belasan tahun sebelum Mind Map dipopulerkan oleh Tony 
Buzan. Ketika itu saya tidak tahu sama sekali tentang hal-hal 
yang terkait dengan Mind Map. 

Metode MindWeb “lahir” secara kebetulan. Masalah pe- 
kerjaan yang saya hadapi pada waktu itu memicu kelahiran- 
nya. Apa yang terjadi pada waktu itu? Penemuan itu saya pa- 
parkan dalam Bab “Rahasia MindWeb”". 

Ketika itu, tidak terpikir sama sekali untuk menuangkan 
konsep itu ke dalam buku. Profesi saya pada waktu itu bu- 
kanlah penulis. Karenanya, tidak ada sepotong catatan pun 
yang saya simpan mengenai metode MindWeb ini. Lalu, kok 
bisa menulis buku MindWeb? Percaya atau tidak, semuanya 
mengalir begitu saja dari pikiran bawah sadar saya. Rupanya, 
seringnya sharing tentang konsep ini dengan para supervisor 
dan bawahan lainnya, membuat semua itu melekat kuat da- 
lam memori saya. 

Suatu ketika, menjelang usia 60 tahun, tiba tiba muncul 
kesadaran: “Kalau pada suatu saat saya meninggal, metode 
MindWeb ini akan lenyap!” Setiap saat saya bisa saja dipang- 
gil oleh Tuhan. Hati saya tersentak dan saya pun mulai menu- 
angkan pemikiran dari memori jangka panjang ke laptop. 

Ketika itu sempat timbul keraguan: "Setelah 30 tahun ber- 


Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


lalu, masa tidak ada orang lain yang menemukan konsep in- 
terkoneksi ala MindWeb ini?" Pencarian lewat Google juga 
tidak memunculkan konsep yang serupa dengan MindWeb. 
Alhamdulillah! Saya memang menemukan istilah MindWeb, 
tapi konsepnya sangat berbeda dari konsep interkoneksi 
MindWeb temuan saya. Sekiranya sudah ada yang menulis 
tentang hal ini, sudah pasti saya tidak akan menulis soal Min- 
dWeb. 

Metode MindWeb ini sangat berjasa dalam peningkatan 
karier saya sebagai profesional, baik semasa bekerja maupun 
setelah pensiun. Setelah pensiun pun masih datang tawar- 
an kerja dari sejumlah perusahaan untuk posisi yang bagus. 
“Enough is enough”. Saya memutuskan berhenti bekerja dan 
menolak tawaran kontrak baru dari atasan. Sudah saatnya un- 
tuk melakukan kegiatan yang saya sukai, yaitu berbagi ilmu 
dengan orang lain. 

Buku MindWeb yang pertama terbit pada tahun 2012, di- 
susul edisi Bahasa Inggris yang beredar pada bulan Juli 2013. 
Buku ini sempat dipamerkan di Jerman pada Frankfurt Book 
Fair (9-15 October 2013), sebuah ajang pameran buku terbe- 
sar di dunia. Buku ini dikatagorikan sebagai recommended 
book di stand Indonesia. Presentasi MindWeb pada 12 Octo- 
ber 2013 di Frankfurt mendapat sambutan hangat dari hadir- 
in. Seorang Professor salah satu universitas di Jerman, lang- 
sung memberikan apresiasinya tentang konsep MindWeb ini. 

Perkembangan pemikiran tidak pernah berhenti. Demi- 
kian pula persembahan saya buat Anda. Setelah MindWeb, 
bergulir buku ini: Berpikir Tanpa Mikir ala MindWeb. Buku 
ini membuka jalan ke arah kemampuan berpikir tanpa mikir. 
Banyak contoh contoh nyata diberikan dalam buku ini dan 
tentang manfaat yang luar biasa konsep ini untuk kehidupan 


PTN BERPIKIR TANPA MIKIR ALA MINDWEB 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


dan pekerjaan---sangat sederhana, sangat efisien dan sangat 
efektif. 

Buku ini jauh lebih sederhana daripada buku MindWeb 
sebelumnya. Begitu sederhananya buku ini, sehingga tidak 
diperlukan intelegensia yang tinggi untuk menguasainya. 


My Way, Your Way, MindWeb Way! 


Selamat membaca.... 


PRAKATA 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


XIX 


PN BERPIKIR TANPA MIKIR ALA MINDWEB 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


BERPIKIR 
TANPA MIKIR £ 


2 


erpikir tanpa mikir? Emang bisa? Sejauh ini masih banyak 
Be orang tidak percaya bahwa manusia memiliki ke- 
mampuan untuk berpikir tanpa mikir. Padahal banyak orang 
yang sudah melakukannya, walaupun mereka tidak menya- 
darinya. Berpikir tanpa mikir itu sangat mungkin dilakukan. 
Yang tidak mungkin itu adalah berpikir tanpa otak. 

Mari, kita lihat contoh sehari-hari. Orang yang sudah ter- 
biasa mengendarai mobil tidak perlu mikir lagi bagaimana 
menghidupkan mesin mobil, bagaimana menjalankannya, 
mengatur kecepatannya, dan seterusnya. Semuanya berjalan 
begitu saja secara otomatis, tanpa mikir. 

Semua tindakan dipicu oleh pikiran. Kalau tindakan bisa 
dilakukan tanpa mikir, sedangkan tindakan diawali dari pikir- 
an, bukahkah itu berarti bahwa berpikir pun bisa dilakukan 
tanpa mikir? 

Kemampuan berpikir tanpa mikir itu tidak terbatas pada 
kegiatan sehari- hari seperti contoh tadi. Kita bisa memanfa- 
atkannya untuk keperluan yang jauh lebih luas dalam segala 
bidang kegiatan entah Anda sebagai karyawan, profesional, 
business owner, dokter, pengacara, investor, engineer, dan 


sebagainya. 


BERPIKIR TANPA MIKIR ALA MINDWEB 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


Lalu "ala MindWeb” itu seperti apa? MindWeb berkenaan 
dengan mind (pikiran). Sementara web tidak ada hubungan- 
nya dengan website seperti yang diduga banyak orang. Min- 
dWeb berhubungan dengan jejaring pikiran. MindWeb meru- 
pakan fondasi dari konsep berpikir tanpa mikir. 

Manusia berpikir dengan cara yang sama terus-menerus- 
-cara tradisional. Berbagai hal diolah oleh otak secara ter- 
pisah, tanpa melihat kaitannya satu dengan yang lain. Sejak 
kapan? Bisa jadi sejak zaman Nabi Adam. Pertanyaan beri- 
kutnya, sampai kapan manusia harus berpikir dengan cara 
tradisional? Akankah kita terus menerus berpikir dengan cara 
yang sama sambil berharap bisa mencapai hasil yang berbe- 
da? Hati hati, kita bisa dicap tidak waras oleh Albert Einstein 
yang mengatakan “Tidak waras adalah melakukan dengan 
cara yang sama terus-menerus tetapi mengharapkan hasil 
yang berbeda". 

Sudah saatnya bagi kita untuk meng-upgrade cara ber- 
pikir kita. Sekaranglah saatnya untuk berubah. Suatu konsep 
berpikir baru yang jauh lebih efektif dan efisien sudah lahir, 
yaitu MindWeb. Ayo, kita ambil manfaat yang sebesar-besar- 
nya dari metode berpikir secara otomatis, alias berpikir tanpa 
mikir ini. 


'Insanity: doing the same thing over and over 
again and expecting different results.” 


—Albert Einstein— 


BERPIKIR TANPA MIKIR? 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


3 


4 


Berpikir Tradisional vs MindWeb Way 


Anda punya akun Facebook? Melalui Facebook, Anda mem- 
bina hubungan pertemanan dengan banyak orang. Teman- 
teman Anda, selain berteman dengan Anda juga berteman 
dengan yang lainnya. Nah, interkoneksi MindWeb itu mirip 
dengan pertemanan di Facebook. Facebook adakah jejaring 
sosial, sementara MindWeb adalah jejaring pikiran. “"Teman- 
teman” dalam interkoneksi MindWeb adalah informasi dan 
pikiran-pikiran yang terkait satu sama lain. Sederhana sekali, 
bukan? 

Interkoneksi itulah yang membedakan cara berpikir tradi- 
sional dan MindWeb. Metode berpikir tradisional sudah dite- 
rapkan sejak zaman baheula. Metode tradisional cenderung 
memakai pemikiran tunggal, yang mengolah informasi satu 
per satu secara terpisah, individual, parsial, tidak menghu- 
bungkan pikiran yang satu dengan yang lainnya. Selain itu, 
berpikir tradisional cenderung mengandalkan hapalan de- 
ngan pikiran sadar (conscious-mind). 

MindWeb berbeda. Dia suka ber KKN, tetapi tanpa ko- 
rupsi, hanya kolusi dan nepotisme. Orang yang berkolusi dan 
melakukan nepotisme mesti saling mengerti, bukan? Mind- 
Web juga memakai dasar pengertian (dalam arti hubungan- 
hubungannya dimengerti, bukan dihapalkan). 

Analogi lain tentang MindWeb dan metode berpikir tradi- 
sional adalah pengelolaan sumber daya alam. Cara tradisio- 
nal adalah mengandalkan hasil bumi yang ada di permukaan 
tanah saja, yang jumlahnya terbatas. Padahal sumber daya 
alam yang sangat tinggi nilainya berada di dalam perut bumi. 
Nah, MindWeb lebih banyak memanfaatkan sumber daya 


BERPIKIR TANPA MIKIR ALA MINDWEB 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


alam dari perut bumi (minyak, emas, tembaga, batubara, dan 
sebagainya). Dalam alam pikiran, inilah yang disebut pikiran 
bawah sadar (subconscious-mind). Kapasitasnya hampir 9 
kali lebih besar daripada pikiran sadar. 

Sejauh ini, pikiran bawah sadar masih kurang didayaguna- 
kan untuk proses berpikir. Satu per satu informasi dan pikir- 
an diolah dengan terpisah, sehingga tidak efektif dan tidak 
efisien. Jika seorang memiliki barang berharga tapi ia tidak 
memanfaatkannya, itu sama artinya dengan ia tidak memilik- 
nya. Orang yang tidak memanfaatkan pikiran bawah sadarnya 
sama dengan tidak memilikinya. Sayang sekali kalau potensi 
bawah sadar yang luar biasa itu tidak dimanfaatkan, bukan? 


Traditional Way of Thinking 


Ketika mendengar kata “"ram- 
but”, maka yang terbayang 
adalah “benda” yang ada di 
kepala. Pada kenyataannya, 
jika kita melihat secara luas, 
rambut itu terkait dengan 
banyak hal lain, seperti sham- 
poo, wigs, hair tonic, sisir, sa- 
lon, gel, cat rambut, ketom- 
be, dan sebagainya. Belum 
lagi hal lain yang lebih tidak 
jelas hubungannya, misalnya: biaya. Orang yang berkepala 
gundul bisa lebih hemat karena tidak memerlukan sisir, sham- 
po, minyak rambut, cat rambut, hair tonic. 

Dengan berpikir secara tradisional, orang hanya melihat 
suatu hal secara sempit dan terpisah dari hal-hal terkait lain- 


BERPIKIR TANPA MIKIR? 
Versi Pdf Lengkapnya di ipusnas.com 


5 


